WikipediA 

Bahasa Oromo 


Bahasa Oromo adalah bahasa Afroasiatik asli di negara 
bagian Oromia, Ethiopia dan diucapkan terutama oleh 
orang-orang Oromo dan kelompok-kelompok etnis 
tetangga di Tanduk Afrika. 

Dengan 33,8% penutur Oromo, diikuti oleh 29,3% 
penutur bahasa Amharik, Oromo adalah bahasa yang 
paling banyak digunakan di Ethiopia. S Bahasa ini juga 
merupakan bahasa Kushitik yang paling banyak 
digunakan dan bahasa Afrika keempat yang paling 
banyak digunakan, setelah bahasa Arab, Hausa dan 
Swahili. ^ Bentuk Oromo diucapkan sebagai bahasa 
pertama oleh lebih dari 35 juta orang Oromo di Ethiopia 
dan setengah juta tambahan di bagian Kenya utara dan 
timur. Bahasa ini juga dituturkan oleh sejumlah kecil 
emigran di negara-negara Afrika lainnya seperti Afrika 
Selatan, Libya, Mesir dan Sudan. 

Referensi 


1 A a h oromo (http://www.ethnologue.com/languag 
e/orm) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Nuclear 
Oromo". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 

3. A "The world factbook". cia.gov. 

4. A "Children's books breathe new life into Oromo 
language". bbc.co.uk. 

Pranala luar 


■ Online Oromo - Qubee Dictionary (https://web.ar 

chive.Org/web/20090617065043/httjD://jimmatime 

s.com/AfaanOromoo.cfm) 

■ Voice of America news broadcast in Oromo (htt 

p://www. voanews.com/horn/). 

■ Oromo Federalist Democratic Movement 
(OFDM) website (https://web.archive.org/web/20 

071014023507/http://www. wafido.org/page6.htm 

I) contains many articles written in Oromo and 
audio. 



Oromo 


Afaan Oromoo 

Dituturkan di 

Ethiopia, Kenya 

Wilayah 

Oromia 

Etnis 

Oromo 

Penutur 


bahasa 

500 di Kenya (sensus 2015), 

42 di Somalia (sensus 2015)® 

Rumpun 

bahasa 

Afroasiatik 


■ Kushitik 


■ Dataran Rendah Timur 


■ Oromoid 


■ Oromo 

Sistem 

Latin (Qubee) 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Templat:Country data Oromia 

resmi di 


Diakui 

Kenya 

sebagai 
bahasa 
minoritas di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

om 

ISO 639-2 

orm 

ISO 639-3 

orm 

Glottolog 

nucll736 ( http : //glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/nucl 

1736 )® 













































Daerah di Afrika Timur tempat Oromo 
digunakan 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Oromo&oldid=16745689" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 Maret 2020, pukul 02.56. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 














